Kisi-kisi IPA (PTS) 


1. Pengertian dan contoh dari : individu, populasi, komunitas, ekosistem 
2. Pengertian dan contoh dari : komponen biotik dan abiotik dari suatu ekosistem 
3. pada suatu rantai makanan, siswa Dapat menyebutkan : 


Produsen, Konsumen tingkat 1, Konsumen tingkat 2, Konsumen tingkat 3, 
Pengurai, dan Predator 


4. Pengertian dan contoh dari : Parasitisme, Komensalisme, Predasi, Kompetisi, 
Mutualisme 


5. simbiosis bakteri-bakteri dengan tubuh rayap 

6. Pengertian dan contoh dari : Omnivora, Herbivora, Karnivora 

7. Mengetahui apasaja sifat-sifat dari makhluk hidup 

8. Mengetahui apasaja organ-organ dari sistem pernafasan manusia 

9. Mengetahui apasaja organ-organ dari sistem peredaran darah manusia 


10. Mengetahui apasaja organ-organ dari sistem pencernaan manusia 


11. Pengertian : zat/materi, atom, elektron, proton, neutron dan inti atom 
12. - Pengertian dan contoh dari : perubahan fisika 
- Pengertian dan contoh dari : perubahan kimia 
13. Tanda-tanda (ciri) terjadinya perubahan kimia 
14. Pengertian dan contoh dari : unsur dan senyawa 
15. Pengertian dan contoh dari : larutan, koloid, dan campuran kasar (suspensi) 


16. Kelompok unsur-unsur berikut menjadi unsur logam dan unsur bukan logam... 


a. Aluminium g. Besi m. Natrium 
b. Belerang h. Pospor n. Platina 
c. Karbon i. Chrom o. Emas 

d. Tembaga j. Brom p. Arsen 

e. Perak k. Oksigen q. Silikon 
f. Nitrogen l. Hidrogen r. Seng 


17. 


18. 


19. 


20. 


Perhatikan lambang atom berikut. SF 


- Jumlah neutron dan elektronnya adalah ... 


- Konfigurasi elektron dalam kulit-kulit atomnya adalah ... 


Subkulit atom p dan d dapat menampung maksimum elektron sebanyak ... dan ... 
ukuran partikel pada larutan, koloid, dan suspensi adalah ... nm, ....nm, dan ... nm 


Perhatikan reaksi kimia berikut! 
2C,HsOH + 60, ---> XH20 + YCO, 


Pada sisi kanan, X dan Y seharusnya adalah angka ... dan .... 


